LAPORAN DONASI 

KEGIATAN 

SEMARAK RAMADHAN 1430 H 




Disusun oleh 
Panitia Semarak Ramadhan 1430 H 



Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsarl 

Alamat Sekretariat 

WismaMisfallah Tolabul Ilmi, Pogung Kidul SIAXVI RT ol RW49 

Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta Kode Pos 55284 

Telepon [0274] 6644862. Situs: www.ypia.or.id 



fflf 



Ucapan Terima Kasih 

"Kami atas noma Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, mengucapkan terima kasih 

yang sebanyak-banyaknya kepada para dermawan serta kaum muslimin dan 

muslimatyang telah banyak membantu kami dengan berbagai bentuk bantuan 

demi terselenggaranya acara Semarak Ramadhan 1430 H ini. 

Semoga Allah membalas kebaikan anda semua dengan sebaik-baik balasan. 
Jazaakumullahu khairan." 



Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 



Mukadimah 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad, 
keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka 
hingga kiamat tiba. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan 
yang benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya. 

Sebaik-baik ucapan adalah Kalam Allah, dan sebaik-baik bimbingan 
adalah bimbingan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sejelek- 
jelek perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama. Karena 
setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah dan 
setiap bid'ah adalah kesesatan. Amma ba'du. 

Dengan memuji syukur kepada Allah, Yayasan Pendidikan Islam Al- 
Atsari dapat menyelenggarakan kegiatan Semarak Ramadhan 1430 
H. Bantuan dan dukungan dari berbagai pihak memiliki peran yang 
tidak sedikit dalam menjalankan program ini. Oleh sebab itu kami 
sangat berterima kasih kepada kaum muslimin pada umumnya 
serta para donatur secara khusus yang telah mempercayakan 
sebagian dari hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah melalui 
kegiatan yang kami adakan. Semoga Allah ta'ala membalas 
kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan. 

Dalam lembaran-lembaran berikut ini kami berusaha melaporkan 
pelaksanaan kegiatan ini secara ringkas. Selamat membaca, saran 
dan kritik anda sangat berharga bagi kami. 

Yogyakarta, Akhir Syawwal 1430 H 



Panitia 



Daftar Isi 



Ucapan Terlma Kasih 

Mukadimah 

Bab 1. Laporan 
Bab 2. Laporan 
Bab 3. Laporan 
Bab 4. Laporan 
Bab 5. Laporan 
Bab 6. Laporan 
Bab 7. Laporan 
Bab 8. Laporan 
Bab 9. Laporan 
Bab 10. Lapora 

Ringkasan Laporan Keu 

Penutup 

Lampiran-Lampiran 



Kajian Jelang Ramadhan 

Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 

Penerbitan Buklet untuk Mahasiswa Baru 

Kajian Penyambutan Mahasiswa Baru 

Pelayanan Kultum dan Ceramah 

Daurah Kaidah Tafsir al-Qur'an 

Buka Bersama 

Buka Bersama Korban Gempa Tasikmalaya 

Lomba Hafalan Hadits 

n Penerbitan Brosur Mudikdan Hari Raya 

angan 



Babl. 
LAPORAN KAJIAN JELANG RAMADHAN 

Kajian Jelang Ramadhan diadakan di Masjid Pogung Raya dengan 
kerjasama bersama Takmir Masjid Pogung Raya selama 3 kali pada 
bulan Agustus 2009 (menjelang bulan Ramadhan 1430 H): 



Kajian Pertama 

Materi 
Pemateri 
Hari, tanggal 
Waktu 



Keutamaan dan Hikmah Puasa 
Ustadz Afifi Abdul Wadud 
Sabtu, 8 Agustus 2009 

Pkl. 08.30-11.30 



Kajian Kedua 

Materi 
Pemateri 
Hari, tanggal 
Waktu 



Tarawih dan LailatuI Qadar 
Ustadz Abdussalam Busro, Lc. 
Ahad, 9 Agustus 2009 

Pkl. 08.30-11.30 



Kajian Ketiga 

Materi 
Pemateri 
Hari, tanggal 
Waktu 



Fiqih Zakat Fitri dan Hari Raya 
Ustadz Aris Munandar, S.S. 
Sabtu, 15 Agustus 2009 

Pkl. 08.30-11.30 



Kajian ini juga disiarkan melalui radiomuslim.com yang mengudara 
melalui jaringan internet sehingga manfaat yang diperoleh bisa 
diperluas jangkauannya. Namun, dikarenakan pada saat yang sama 
juga ada beberapa kegiatan dakwah lain yang diadakan maka peserta 
yang hadir dalam acara ini (selain pendengar radio on line) tidak 
terlalu banyak jumlahnya, yaitu hanya berkisar 15-20 orang (putra 
putri). 



Laporan Keuangan 

Terlampir (Lampiran 1) 



Bah 2. 
LAPORAN PENERBITAN BUKU PANDUAN RAMADHAN 

Pustaka Muslim bekerjasama dengan Buletin at-Tauhid menerbitkan 
'Buku Panduan Ramadhan' yang ditulis oleh Ustadz IVIuhammad 
Abduh Tuasikal, ST., salah seorang pengajar di Ma'had al-'llmi 
Yogyakarta. Buku tersebut merupakan intisari dari berbagai artikel 
dan tulisan beliau yang telah lama menghiasi situs www.muslim.or.id 
dan www.rumaysho.com, situs pribadi beliau. 

Pencetakan 

Buku setebal 80 halaman dengan ukuran 14 x 20,5 cm dengan kertas 
HVS ini, dicetak sebanyak 4000 eksemplar dan dibagikan secara gratis 
untuk kaum muslimin. Buku ini dicetak pada awal Ramadhan dan siap 
disebarkan pada hari keenam Ramadhan. 

Penyebaran 

Penyebaran buku ini dilaksanakan mulai hari keenam hingga hari 
terakhir Ramadhan. Sasaran penyebaran buku ini difokuskan di 
wilayah Yogyakarta dengan prioritas wilayah-wilayah intelektual yang 
memiliki minat baca tinggi, yaitu : wilayah kampus, sekolah, dan 
perkotaan, tanpa mengabaikan daerah lain yang memerlukan. 

Masjid-masjid yang menjadi tempat penyebaran buku ini antara lain: 
IVIasjid Pogung Raya (Pogung Dalangan), IVIasjid Kampus UGIVI, 
IVIasjid Siswa Graha (Pogung Kidul), IVIasjid al-Kautsar (Pogung Baru), 
IVIasjid al-Ashri (Pogung Rejo), dll. Wilayah penyebaran luar daerah 
antara lain: Kediri, Cilacap, Cirebon. Kampus tempat penyebaran 
antara lain: UGIVI, UNY, UPN, AlVIIKOM. 



Laporan Keuangan 

Terlampir (Lampiran 2) 



Bah 3. 
LAPORAN PENERBITAN BUKLET UNTUK MAHASISWA BARU 

Buklet untuk mahasiswa baru ini ditulis naskahnya oleh Ustadz 
Muhammad Abduh Tuasikal, S.T. dengan judul 'Nasehat untuk 
Pemuda'. Penerbit Forum Kajian Islam Mahasiswa (divisi dari Yayasan 
Pendidikan Islam Al-Atsari yang bergerak di sektor dakwah kampus). 
Buklet ini dicetak dari sumbangan donatur -semoga Allah membalas 
kebaikan mereka- dan kemudian disebarkan secara gratis. Dicetak 
sejumlah 8000 eksemplar (dikurangi 300 eks yang rusak saat proses 
cetak). 

Distribusi 

Secara umum distribusi buklet dikelompokkan dalam 2 kelompok 
besar, yaitu wilayah penyebaran Kampus UGM Yogyakarta dan non 
Kampus UGM. Penyebaran di UGM dilaksanakan pertama kali pada 
saat OSPEK (Jum'at 21 Agustus 2009) lalu dilanjutkan bersamaan 
dengan acara Studium General Asistensi Agama Islam UGM (Ahad, 31 
Agustus 2009). Penyebaran dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2009 - 
4 September 2009. Berikut ini rinciannya: 



Wilayah Penyebaran 


Jumlah eksemplar 


Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 


6700 


Universitas Muhammadiyah Magelang 


100 


UNSOED 


150 


UNY 


400 


U MY Yogyakarta 


150 


AM IKOM Yogyakarta 


200 






Total 


7700 



Laporan Keuangan 

Terlampir (Lampiran 3) 



Bah 4. 
LAPORAN KAJIAN PENYAMBUTAN MAHASISWA BARU 

Forum Kajian Islam Mahasiswa bekerjasama dengan Takmir Masjid 
Musholla Ibnu Sina Fakultas Kedokteran UGM mengadakan kajian 
penyambutan mahasiswa baru dengan tema 'Pentingnya Menuntut 
llmu' dengan pembicara Ustadz Arifin Ridin, Lc. (staf pengajar Islamic 
Centre bin Baz, Piyungan BantuI Yogyakarta) 

Tujuan 

Acara ini diadakan dengan tujuan: [1] Menyambut mahasiswa baru 
2009 dengan hal-hal yang bermanfaat. [2] Menjalin ukhuwah dengan 
mahasiswa baru 2009 

Pelaksanaan 

Kajian diadakan pada hari Sabtu, 5 September 2009 di Musholla Ibnu 

Sina Fakultas Kedokteran UGM dengan susunan acara sbb: 

16.15-17.15 : Kajian "Pentingnya menuntut ilmu" 

17.15-17.30 : Pengenalan FKIM dan pembagian hadiah 

17.30-17.45 : Persiapan buka puasa 

17.45-18.00 : Buka bersama lalu Shalat Magrib 

18.00-18.15 : Penutupan 

Jumlah peserta yang hadir lumayan banyak yaitu sekitar 80 orang 

mahasiswa baru (60 putra dan 20 putri). 

Pendukung acara 

Acara ini mendapat sponsor dari fren dalam bentuk: [1] Sebuah 
handphone bagi pemenang kuis FKIM, [2] 4 buah bingkisan menarik 
bagi pemenang lainnya, [3] 200 voucher perdana fren untuk peserta 
maupun panitia. 



Laporan Keuangan 

Terlampir (Lampiran 4) 



Bah 5. 
LAPORAN PELAYANAN KULTUM DAN CERAMAH 

Bentuk Acara : [1] Kultum ba'da subuh, [2] Kultum sebelum tarawih, 
[3] Kultum ba'da Zhuhur, [4] Kajian sebelum buka. Pemateri : Ust. M. 
Abduh Tuasikal, Ust. Ammi Nur Ba'its, Ust. Amrullah Akadhinta, Ust. 
Satria Buana, S.T., dll. Mater! : bervariasi. Waktu: 21 Agustus 2009 - 
10 September 2009. 



No 


Bentuk Acara 


Lokasi 


1 


Ceramah ba'da Zhuhur 


Masjid al-lkhsan F. Kehut. UGM 


2 


Kajian Menjelang Buka 


MushollaTeknologi FT. UGM 


MushollalbnuSinaFK. UGM 


Miftakhul Huda, Maguwoharjo 


Masjid Pogung Raya 


3 


Kultum Subuh/Tarawih 


Masjid Pogung Raya 


Masjid Pogung Dalangan 


Masjid al-lkhlas, Krg Bendo 


Masjid al-Hidayah, Krg Gayam 


Masjid al-Ashri, Pogung Rejo 


Masjid al-Kautsar, Pogung Baru 


Masjid al-Mukmin 


Masjid Cokrokusuman, Jetis 


Masjid al-lkhlas, Karang Asem 


Masjid Baiturrahman 


Masjid al-Firdaus, Palagan 


Masjid Siswa Graha, Pogung Kidul 


Masjid al-Hasanah, Terban 


Masjid al-Jihad, Karang Asem 



Laporan Keuangan 

Terlampir (Lampiran 5) 



Bah 6. 
LAPORAN DAURAH KAIDAH TAFSIR AL-QUR'AN 

Kajian ini membahas kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir al-Qur'an 
dengan menggunakan kitab panduan al-Qowaid al-Hisan karya Syaikh 
as-Sa'di rahimahullah. 

Sasaran 

Kegiatan daurah/kajian intensif ini secara khusus ditujukan kepada 
santri Ma'had al-'llmi dan masyarakat muslim secara umum (khusus 
putra). Jumlah peserta sekitar 40-50 orang di setiap harinya. 

Pelaksanaan 

Kegiatan diadakan 1-20 Ramadhan mulai pukul 16.00 WIB di Masjid 
al-Kautsar, Pogung baru, dengan pemateri Ustadz Aris Munandar, 
S.S. hingga menjelang buka. Setelah itu dilanjutkan dengan acara 
buka bersama. Pengadaan konsumsi untuk berbuka ditanggung oleh 
pengurus Masjid al-Kautsar -semoga Allah membalas mereka dengan 
sebaik-baik balasan-. Untuk menunjang kelancaran acara ini maka 
dibuat sistem piket acara buka dan jadwal petugas antar jemput 
ustadz oleh santri Ma'had al-'llmi. 



Ujian 

Setelah pembahasan kitab selesai, diadakan ujian pada tanggal 16 
Ramadhon 1430/6 September 2009. Peserta yang mengikuti ujian 
sekitar 20 orang. 10 orang peraih nilai terbaik mendapatkan hadiah 
10 buah kitab (berbahasa Arab) yang diberikan oleh Ustadz Aris 
Munandar. Setelah itu, untuk mengisi beberapa hari yang tersisa 
maka kajian dilanjutkan dengan membahas kitab al-Wajiz bab puasa 
dan zakat. Kegiatan ini berakhir pada 10 September 2009 dan ditutup 
dengan pembagian hadiah kepada 10 orang peraih nilai terbaik. 

Laporan Keuangan 

Terlampir (Lampiran 6) 






Bab 7. 
LAPORAN PENYALURAN DANA BUKA BERSAMA 

Bentuk kegiatan berupa penyaluran buka bersama dalam bentuk 
pemberian paket makanan dan penyerahan uang tunai kepada 
panitia buka bersama di masjid-masjid, kampus-kampus, serta tempat 
lain yang mengajukan permohonan. 

Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatan penyaluran dana buka bersama ini adalah untuk 
membantu para muhsinin dalam beramal pada bulan Ramadhan dan 
juga dalam rangka meningkatkan dakwah di sekitar kampus UGM. 
Sasaran kegiatan buka bersama yaitu warga dan mahasiswa di sekitar 
kampus UGM secara khusus dan kaum muslimin secara umum. 

Penyaluran Buka Bersama 



No 


Tempat 


Jumlah 


1 


Masjid Pogung Raya 


2500 porsi 


2 


Masjid al-Ashri, Pogung Rejo 


500 porsi 


3 


Masjid Siswa Graha, Pogung Kidul 


200 porsi 


4 


Masjid Kampus UGM 


600 porsi 


5 


Masjid al-Mustaqiem, Sendowo 


500 porsi 


6 


Kampus Teknik Sipil UGM 


200 porsi 


7 


Kampus Teknik Elektro UGM 


100 porsi 


8 


Kampus Teknologi Pertanian UGM 


100 porsi 


9 


Daerah Gunung Kidul 


200 porsi 


10 


Daerah Secang, Magelang 


150 porsi 


11 


Kampus D3 Teknik Elektro UGM 


60 porsi 









Laporan Keuangan 

Terlampir (Lampiran 7) 






Bah 8. 
LAPORAN BUKA BERSAMA KORBAN GEMPA TASIK 

Nama : Buka Puasa Bersama Korban Gempa Tasikmalaya. 

Hari : Kamis 27 Ramadhan 1430 H 

Waktu : Pukul 17.00 -maghrib 

Tempat: Lapangan Desa Padasuka Praburatu Tasikmalaya. 

Menu : Nasi, lauk-pauk- Kolak 

Jumlah : 600 Porsi untuk 600 

Peserta : Sesepuh, ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak. 

Pelaksanaan 

Sekilas tentang acara tersebut, sebelum buka puasa bersama terlebih 
dahulu diisi pengajian bahasa sunda dari Ustadz yang berada di 
Yayasan Pondok Pesantren Ihya' Assunnah pimpinan Ustadz Abu 
Qotadah (salah seorang murid Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah). 
Alhamdulillah masyarakat sangat antusias menghadiri buka puasa 
tersebut dan mendengarkan kajian. Mereka merasa senang atas 
perhatian dari pihak Yayasan, karena selama musibah tersebut telah 
banyak membantu masyarakat di sana. Di samping membawa 
bantuan dari donatur kegiatan Semarak Ramadhan 1430 H, 
perwakilan kami juga menyertai penyaluran bantuan dari Komunitas 
Pengusaha Muslim Indonesia (www.pengusahamuslim.com) 

Kondlsl korban gempa 

Dari lokasi, kami mencatat kurang lebih 17 rumah rusak dan tidak 
dapat ditempati, mereka menempati rumah-rumah warga yang tidak 
rusak parah serta di tenda-tenda pengungsian. Acara selesai setelah 
Adzan maghrib berkumandang dan semuanya menyantap buka puasa 
dengan gembira. 

Laporan Keuangan 

Terlampir (Lampiran 8) 






Bah 9. 
LAPORAN LOMBA HAFALAN HADITS 

Tujuan dan Sasaran 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kaum muslimin 
terkhusus para pemuda untuk menghafalkan hadits Nabi shalallahu 
'alaihi wa sallam. Sasaran kegiatan ini adalah pemuda/mahasiswa 
yang berumur maks. 22 tahun atau setelah angkatan 2005. 

Kriteria Penilaian 

Kriteria penilaian lomba adalah : [1] Kelancaran hafalan. Teknis : 
peserta diminta membaca hadits pertama hingga hadits ke 10. [2] 
Kekuatan hafalan. Teknis : peserta diminta melanjutkan potongan 
hadits yang dibacakan oleh juri. [3] Kemampuan menerjemahkan. 
Teknis : peserta diminta menerjemahkan hadits yang dipilih oleh juri. 
[4] Kemampuan mengambil pelajaran dari hadits. Teknis : peserta 
ditanya dengan pertanyaan yang terkait dengan kandungan salah 
satu hadits. Rujukannya: Ringkasan Syarah Arba'in An-Nawawiyah 
Syaikh Sholeh bin 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh karya Ustadz Abu 'Isa. 

Pelaksanaan 

Matan yang dilombakan adalah 10 hadits pertama dalam Arba'in An- 
Nawawiyah. Lomba diadakan di IVIasjid al-'Ashri (Pogung Rejo, utara 
Fakultas Teknik UGM) pada tanggal 12 dan 13 September 2009. 

Jumlah pendaftar kegiatan ini adalah 20 orang (15 santri Ma'had al- 
'ilmi dan 5 orang non santri). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, 
hanya 7 orang yang datang mengikuti lomba. Atas pertimbangan tim 
juri, diputuskan bahwa yang berhak menerima hadiah hanya satu 
orang, yaitu Rizki Amipon Dasa (santri Ma'had al-'llmi). Adapun 
peserta lainnya tidak memenuhi batasan nilai yang ditetapkan 
sehingga tidak mendapatkan hadiah. Oleh sebab itu hadiah yang 
tersisa akan disiapkan sebagai hadiah untuk lomba yang akan datang. 



Laporan Keuangan 

Terlampir (Lampiran 9) 






Bah 10. 
LAPORAN PENERBITAN BROSUR MUDIK DAN IDUL FITRI 

Brosur Mudik dan Idul Fitri ditulis naskahnya oleh Ustadz IVIuhammad 
Abduh Tuasikal, S.T. Dicetak dalam 2 brosur yang terpisah. 

Bingkisan Istimewa di Hari Idul Fitri 

Brosur pertama berisi tentang tips-tips persiapan sebelum pemudik, 
tips ketika dalam perjalanan, beberapa keringanan ketika safar, dan 
hal-hal yang mesti diperhatikan ketika safar. Brosur ini disebarkan di 
tempat-tempat yang strategis bagi pemudik, diantaranya stasiun 
Tugu dan Lempuyangan, terminal bus di Yogyakarta, dan kampus- 
kampus. Disebarkan di akhir minggu ketiga Ramadhan, antara tanggal 
20-25 Ramadhan, dan habis disebar di sekitar tanggal 25-26 
Ramadhan. 

Tips IVIudik Lebaran Penuh Berkah 

Brosur yang kedua berisi tentang beberapa permasalahan seputar 
Idul Fitri, diantaranya berhari raya bersama pemerintah, petunjuk 
Nabi dalam shalat led, kemungkaran di hari raya, petunjuk dalam 
puasa 6 hari di bulan Syawal, dan ajakan untuk tidak meninggalkan 
berbagai ibadah yang telah dibiasakan selama Ramadhan. Brosur Idul 
Fitri disebarkan pada tanggal 25-29 Ramadhan di berbagai masjid 
menjelang sholat ledul Fitri, diantaranya di sekitar Pogung, Masjid 
Siswa Graha, Masjid Pogung Raya, Masjid al-Kautsar, dan di berbagai 
masjid di sekitar Yogyakarta seperti Masjid Kampus UGM. Sebagian 
brosur juga dibawa oleh beberapa mahasiswa ke kota tempat tujuan 
mudik mereka untuk disebarkan bagi keluarga, saudara, dan 
masyarakat di sekitar mereka. 



Laporan Keuangan 

Terlampir (Lampiran 10) 



Ringkasan Laporan Keuangan 



Pemasukan 



No 


Keterangan 


Jumlah 


1 


Subsidi Yayasan 


153.300 


2 


Donasi Umum Kegiatan Ramadhan 


46.416.500 


3 


Donasi Buka Bersama 


1.150.000 


4 


Donasi Buku Panduan Ramadhan 


4.850.000 


5 


Donasi Lain-Lain 


1.870.000 




Jumlah Total 


Rp.54.439.800 



Pengeluaran 



No 


Keterangan 


Jumlah 


1 


Kajian Jelang Ramadhan 


290.000 


2 


Buklet Mahasiswa Baru 


2.399.400 


3 


Kajian Penyambutan Mahasiswa Baru 


791.500 


4 


Buku Panduan Ramadhan 


9.951.000 


5 


Dauroh Kaidah Tafsir al-Qur'an 


2.191.000 


6 


Pelayanan Kultum dan Ceramah 


404.700 


7 


Buka Bersama 


26.173.000 


8 


Buka Puasa Korban Gempa Tasikmalaya 


6.500.000 


9 


Lomba Hafalan Hadits 


700.000 


10 


Brosur Mudikdan Idul Fitri 


4.929.200 




Jumlah Total 


54.439.800 






Penutup 

Demikianlah laporan kegiatan Semarak Ramadhan 1430 H yang 
dapat kami sampaikan. Sekali lag! kami berterima kasih kepada 
semua pihak yang turut membantu kami dalam menjalankan 
program dakwah ini. Di antara mereka yang banyak membantu 
kami untuk teriaksananya kegiatan ini adalah: 

1. Takmir Masjid Pogung Raya, Pogung Dalangan 

2. Takmir Masjid ai-Kautsar, Pogung Baru 

3. Takmir Masjid MPD, Pogung Dalangan 

4. Takmir Masjid al-Ashri, Pogung Rejo 

5. Takmir Masjid Siswa Graha, Pogung Kidul 

6. Takmir Masjid al-lkhsan, Kehutanan UGM 

7. Takmir Masjid Kampus UGM 

8. Takmir Musholla Ibnu Sina Kedokteran UGM 

9. Dan Iain-Iain 

Akhirnya, kami berharap kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang semoga Allah berkenan menerima amal kita dan 
mengampuni dosa serta kesalahan kita semua. 

Semoga kerjasama di atas kebaikan dan takwa semacam ini masih 
tetap bisa dilanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Salawat 
dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad, para 
sahabatnya, dan segenap penikut mereka yang setia. Segala puji 
bagi Allah Rabb seru sekalian alam. 

Yogyakarta, Jum'at 16 Oktober 2009 
Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 



Amrullah Akadhinta,S.T. 

Ketua 



LAMPIRAN LAMPIRAN 



Daftar Lampiran: 

1. Laporan Keuangan Kajian Jelang Ramadhan 

2. Laporan Keuangan Buklet untuk Mahasiswa Baru 

3. Laporan Keuangan Kajian Penyambutan Mahasiswa Baru 

4. Laporan Keuangan Buku Panduan Ramadlian 

5. Laporan Keuangan Daurah Kaldali Tafsir al-Qur'an 

6. Laporan Keuangan Kultum dan Ceramali 

7. Laporan Keuangan Buka Bersama 

8. Laporan Keuangan Buka Puasa Korban Gempa 

9. Laporan Keuangan Lomba Hafalan Hadits 

10. Laporan Keuangan Brosur Mudik dan Idul Fitrl 

11. Susunan Panitia Semarak Ramadhan 1430 H 

12. DokumentasI Keglatan Semarak Ramadhan 1430 H 

13. Daftar Donatur Keglatan Semarak Ramadhan 1430 H 



Lampiran 1 
Laporan Keuangan Kajian Jelang Ramadhan 



No. 


Uralan 


Jumlah 


1 


KertasA4 70 gr 1 rim 


28.000 


2 


Paper plate 


10.000 


3 


Cetak 


5.000 


4 


Ongkos Desain 


15.000 


5 


TransportasI 


5.000 


6 


PubllkasI (lem, double tape, dll) 


27.000 


7 


IVIukafa'ah ustadz 3 x 50.000 


150.000 


8 


Slomay buat ustadz 3 x 10.000 


30.000 


9 


Infakmasjid 


20.000 


Total 


Rp.290.000 



Lampiran 2 
Laporan Keuangan Penerbitan Buklet untuk IVIahasiswa Baru 



No. 


Uralan 


Jumlah 


1 


Kertas Art Paper 120 gram 


1.130.000 


2 


Kertas F4 70 gram 


208.000 


3 


Cetak Film 


60.000 


4 


Ceta Brosur Kajian 


40.000 


5 


Cetak Leaflet 


125.000 


6 


GantI Plat Oliver 


35.000 


7 


Subsldl Buka Bersama IVIaba 2009 


145.000 


8 


Plastik Pembungkus 


356.400 


9 


IVIukafaah Penulls 


200.000 


10 


IVIukafaah Designer 


100.000 


Total 


Rp.2.399.400 



■ 



Lampiran 3 
Laporan Keuangan Kajian Penyambutan Mahasiswa Baru 



No. 


Uraian 


Jumlah 


1 


Publikasi, Transportasi 


15.000 


2 


Penyebaran Publikasi 


19.000 


3 


Desain 


15.000 


4 


Kertas 


51.000 


5 


Film 


30.000 


6 


Cetak 


70.000 


7 


Air minum peserta 


83.000 


8 


Konsumsi Ustadz 


8.500 


9 


Konsumsi peserta 


500.000 


Total 


Rp. 791.500 



Lampiran 4 
Laporan Keuangan Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 



No. 


Uraian 


Jumlah 


1 


Kertas A4 160 rim(5) 23.300 + Ivory Irim 


4.858.000 


2 


Paperplate 40 @ 4.000 


160.000 


3 


Insheet kertas 4 (5)23.500 


94.000 


4 


Cetak, UVI, Finishing 


4.500.000 


5 


Desainer 


50.000 


6 


Penulis 


100.000 


7 


Biaya kirim 


189.000 


Total 


Rp.9.951.000 



Lampiran 5 
Laporan Keuangan Daurah Kaidah Tafsir al-Qur'an 



No. 


Uraian 


Jumlah 


1 


Mukafa'ah Ustadz 


2.000.000 


2 


Hadiah untuk pak Simon dan bungkus kado 


111.000 


3 


Publikasi 


80.000 


Total 


Rp.2.191.000 



Lampiran 6 
Laporan Keuangan Pelayanan Kultum dan Ceramah 



No. 


Uraian 


Jumlah 


1 


Photo copy plot kultumer 


38.500 


2 


Konsumsi rapat kultumer 


60.000 


3 


Photo copy surat undangan kultumer 


3.000 


4 


Snack kajian kultumer + ustadz 


91.700 


5 


Air minum kajian kultumer + ustadz 


15.000 


6 


Bensin kajian ustad 


10.000 


7 


Roti bakar 


42.000 


8 


Air kajian kultumer + ustadz 


15.000 


9 


Roti bakar 


42.000 


10 


Pulsa 


91.000 


Total 


Rp.404.700 






Lampiran 7 
Laporan Keuangan Buka Bersama 



No 


NamaTempat 


Porsi 


Harga 


Total 


1 


Masjid Pogung Raya 


2500 


5000 


12.500.000 


2 


Al-Ashri 


500 


5000 


2.500.000 


3 


Al-Mustaqiem 


500 


5000 


2.500.000 


4 


Masjid Siswa Graha 


200 


5000 


1.000.000 


5 


Teknologi Pertanian 


100 


5000 


500.000 


6 


Masjid Kampus 


600 


5000 


3.000.000 


7 


Mediu 


60 


5000 


300.000 


8 


Tel<nil< Sipil 


200 


5000 


1.000.000 


9 


Tel<nil< Elel<tro 


100 


5000 


500.000 


10 


D3 Tel<nil< Elel<tro 


60 


5000 


300.000 


11 


Secang 






750.000 


12 


Gunung Kidul 






1.000.000 


13 


KKNdiBinBazz 






213.000 


14 


Bul<a bersama wisma 






110.000 


Total 


Rp.26.173.000 



Lampiran 8 
Laporan Keuangan Buka Puasa Korban Gempa 



No. 


Uraian 


Jumlah 


1 


600 porsi makanan buka x Rp.10.000 


6.000.000 


2 


Transpor dan akomodasi utusan 


500.000 


Total 


Rp.6.500.000 






Lampiran 9 
Laporan Keuangan Lomba Hafalan Hadits 



No. 


Uraian 


Jumlah 


1 


Publikasi 


60.000 


2 


Hadiah Juara 1 (Jami' al-'Ulum) 


149.000 


3 


Hadiah Juara 1 (Syarh Arba'in) 


75.000 


4 


Hadiah Juara 2 (Jami' al-'Ulum) 


149.000 


5 


Hadiah Juara 3 (Syarh Arba'in) 


75.000 


6 


Biaya Kirim 


30.000 


7 


Untuk biaya hadiah lomba berikutnya 


162.000 


Total 


Rp.700.000 



Lampiran 10 
Laporan Keuangan Penerbitan Brosur IVIudik dan Idul Fitri 



No. 


Uraian 


Jumlah 


1 


Kertas Art Paper 5 rim 


3,450,000 


2 


Biaya cetak+film 


1,260,000 


3 


Desainer 


50,000 


4 


Penulis 


100,000 


5 


Biaya kirim 


69,000 


Total 


Rp.4.929.000 






Lampiran 11 
Susunan Panitia Semarak Ramadhan 1430 H 

Penasehat : Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda, M.A. 

Penanggung Jawab: Amrullah Akadhinta, S.T. 

Sekretaris : Ari Wahyudi, S.Si. 

Bendahara : Syarif Mustaqim 

Kepala Biro Donasi Dakwah : R. Syaputra, S.T. 

Kajian Jelang Ramadhan 



Kajian Umum Penyambutan Mahasiswa Baru 



Koordinator 

Sekretaris 

Publikasi 



Yudi Prabowo 
Adam 
Achmad Zarkasi 



Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 

Koordinator : Yhouga Ariesta IVl. 
Naskah : Muhammad AbduhTuasikal, ST 

Desainer : Wildan Salim 

Produksi : Syarif Mustaqim 

Penyebaran : Syarif Mustaqim 
Yhouga Ariesta M. 

Lomba Hafalan Hadits 

Koordinator : Hanif Nur Fauzi 
Bendahara : Taufan Ali Nuryanto 

Staff : Ferdiansyah Ariyanto 



Koordinator 
Sekretaris 
Bendahara 
Sie acara 
Sie konsumsi 



Sie Perkap 



: Abdiat Sakre 

: Ferdiansyah Ariyanto 

: Yananto Sulaimansyah 

: Rahadian Sahid 

: Ridwan Aji Budi 

Rahadian Faisal 

Budi Santoso 

Burhan Siddiq 

Raksaka Indra 
: Novendra 

Parsono 

Yoga 

Awaludin P. 

Rizki Gumilang 

Ahmad Kulus 



Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 

Koordinator : Muhammad Abduh Tuasikal 
Desain : Wildan Salim 

Ariandi 
Produksi : Syarif Mustaqim 

Distribusi : Yhouga Ariesta 



Penerbitan Buklet untuk IVIahasiswa Baru 

Koordinator : Agus Dwi Priyanto 

Penulis artikel : Muhammad Abduh Tuasikal 

Lay-Out : Taufan Ali Nuryanto 

Percetakan : Pengurus Harian FKIM 

Pengepakan : Pengurus FKIM dan sebagian warga wisma YPIA 

Distribusi : Koordinator Fakultas, Panitia Buka bersama 



Lampiran 12 
Dokumentasi Kegiatan Semarak Ramadhan 1430 H 




Gb 1. Persiapan buka bersama di Masjid Pogung Raya 




Gb 2. Persiapan buka bersama di Masjid Pogung Raya 




Gb 3. Salah satu rumah korban gempa yang rusak 




Gb 4. Bantuan untuk korban gempa Tasik dari pengusaliamuslim.com 
bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari 



■ 


















Gb 5. Buklet gratis untuk mahasiswa baru. 
Penulis: Ust. Muhammad Abduh Tuasikal. Penerbit: Forum Kajian Islam 

Mahasiswa 





Gb 6. Brosur 'Bingkisan Istimewa di Hari Idul Fitri' 

Penulis: Ust. Muhammad Abduh Tuasikal. Penerbit: Pustaka Muslim 

(Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari) dan Lembaga Sosial al-Qois 



■ 



Lampiran 13 
Daftar Donatur Kegiatan Semarak Ramadhan 1430 H 



No 


Nama 


Keterangan 


01 


Taslim 


Umum 


02 


Zuli Giansyah 


Lomba Hafalan 


03 


Agus Wahyu Cahyono 


Umum 


04 


Abdullah 


Umum 


05 


Yudi Rahman 


Buku Panduan 


06 


Herri 


Ifthor 


07 


Herri 


Buku Panduan 


08 


Johan 


Umum 


09 


Hilmi-UNDIP 


Umum 


10 


Hamba Allah 


Umum 


11 


Ari Wahyudi 


Kajian Jelang Ramadhan 


12 


Andi 


Buku Panduan 


13 


Devi-Probolinggo 


Buku Panduan 


14 


Khairunnas Islamy 


Umum 


15 


Hamba Allah 


Umum 


16 


Ikhsan Zaher 


Umum 


17 


UsmanTuasikal 


Umum 


18 


Hamba Allah 


Umum 


19 


JokoNF 


Umum 


20 


Rudianto Lakota 


Umum 


21 


PT. Abdullah 


Kultum Ramadhan 


22 


Hamba Allah 


Umum 


23 


Hamba Allah 


Buku Panduan 


24 


Fursan 


Umum 


25 


Mas Is dan Mbak Ayu 


Buku Panduan 


26 


Siti Khodijah 


Buku Panduan 


27 


Hamba Allah 


Buku Panduan, anak Yatim 


28 


Abahnya Umair 


Buka Bersama 


29 


Arif 


Umum 



Daftar Donatur Kegiatan Semarak Ramadhan 1430 H 

Lanjutan.. 



30 


Andi Irawan 


Umum 


31 


Abdullah 


Buku Panduan 


32 


Oktobyanto 


Umum 


33 


Hamba ALLAH 


Umum 


34 


Abu Ikhsan (Papua) 


Umum 


35 


Abu Ikhsan (Papua) 


Buku Panduan 


36 


Pak Adang 


Umum 


37 


Oki Muslim 


Umum 


38 


Orangtua Yusuf 


Umum 


39 


Ari Widianto 


Umum 


40 


Amatullah Malaysia 


Umum 


41 


Hamba Allah Singapura 


Umum 


42 


Abdullah 


Umum 


43 


Amatullah 


Umum 


44 


Ikhwan Singapura 


Umum 


45 


Eko Rahmat 


Umum 


46 


8123508790 


Umum 


47 


Hamba Allah 


Umum 


48 


Hamba Allah 


Umum 


49 


Hamba Allah 


Buka Bersama 


50 


Bu Ridwan 


Buku panduan 


51 


Arif 


Umum 


52 


Muhammad Richard Saladin 


Buka Bersama 


53 


Rio 


Umum 


54 


Fauzan 


Buka Bersama 


55 


Taslim 


Buka Bersama 


56 


081325018189 


Kegiatan Ramadhan 


57 


Yonatan Gilbert Combi 


Kegiatan Ramadhan 


58 


Abdullah di Semarang 


Buka Bersama 






